










KILAS BALIK TNI ANGKATAN LAUT 2018 






Laksamana TNI 
Ade Supandi, S.E., M.A.P. 










KILAS BALIK TNI ANGKATAN LAUT 2018 



PENGANTAR KADISPENAL 

Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta, M.Mar.Stud 


Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Salam sejahtera bagi kita sekalian, 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga Dinas Penerangan Angkatan 
Laut kembali dapat menerbitkan buku kilas balik yakni “Kilas Balik TNI 
Angkatan Laut 2018” yang merupakan seri lanjutan dari buku kilas balik tahun 
sebelumnya. Penerbitan buku kilas balik ini merupakan salah satu upaya untuk 
mendokumentasikan beberapa kegiatan penting segenap jajaran TNI AL dalam 
pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama kurun waktu tahun 2018. 

Harus diakui banyak kegiatan yang telah dilaksanakan namun tidak semua 
kegiatan tersebut terakomodasi dalam buku kilas balik ini, karena terbatasnya 
ruang untuk menampung seluruh tulisan dan dengan berat hati harus melalui proses seleksi dan pertimbangan 
yang matang agar buku ini dapat tersaji. Meskipun demikian buku kilas balik ini secara substansial telah 
mewakili sebagai gambaran umum rangkaian kegiatan serta dinamika pengabdian prajurit TNI AL kepada 
bangsa dan Negara selama tahun 2018, sejalan dengan tekad dan kebijaksanaan pemimpin untuk menuju TNI 
AL yang handal, kuat dan disegani siap mengawal Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 

Makna penting pada penyusunan buku kilas balik TNI AL 2018 ini adalah upaya sebagai database 
dokumentasi beragam kegiatan TNI AL di tahun 2018 dan pertanggungjawaban publik kepada masyarakat 
berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu saya berharap dengan diterbitkannya buku 
kilas balik ini dapat menjadi salah satu referensi yang dibutuhkan pembaca khususnya berkaitan dengan 
kinerja TNI AL pada tahun 2018. 

Akhirnya, saya berharap semoga buku kilas balik ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua 
untuk menambah wawasan tentang keangkatanlautan dan mampu inspirasi para pembuat kebijakan untuk 
membangun TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut dan mendorong upaya mewujudkan 
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 

Sekian dan terima kasih, 

Jalesveva Jayamahe. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 



.Kepala Dispenal 



rasulta, M.Mar.Stud. 
Laksamana Pertama TNI 





















KILAS BALIK TNI ANGKATAN LAUT 2018 




KILAS BALIK TNI ANGKATAN LAUT 2018 


MABESAL 



KILAS BALIK TNI ANGKATAN LAUT 2018 


TNI AL TERIMA PESAWAT UDARA CN 235-220 DAN 
DUA UNIT HELIKOPTER AS565 



TNI Angkatan Laut menerima Pesawat CN 
235-220 Maritime Patroli Aircraft dan dua 
unit Helikopter AS565 Mbe Panther Anti 
Kapal Selam (AKS) yang diserahkan Menteri 
Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard 
Ryacudu didampingi Panglima TNI Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., kepada Kasai 
Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., di 
Hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia, 
Bandung. Selain kepada TNI Angkatan Laut, 
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 
juga menyerahkan Helikopter Serang AS555AP 
Fennec kepada TNI Angkatan Darat. 

09 Januari 2018 


TNI AL GELAR PENANDATANGANAN KONTRAK KOLEKTIF 2018 

TNI Angkatan Laut melaksanakan 
Penandatanganan Kontrak Kolektif Pengadaan 
Barang dan Jasa tahun 2018 yang disaksikan 
oleh Kasai Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., 
M.A.P., di dampingi Ketua Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. 
Ir. Agus Prabowo, M.Eng., Inspektorat Jenderal 
(Irjenal) TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko, 
S.H serta para Pejabat Utama Mabesal, di 
Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta 
Timur. 


12 Januari 2018 



8 




KILAS BALIK TNI ANGKATAN LAUT 2018 


TNI AL TERIMA PESAWAT UDARA CN 235-220 DAN DUA 
UNIT HELIKOPTER AS565 


TNI Angkatan Laut menerima Pesawat CN 
235-220 Maritime Patroli Aircraft dan dua 
unit Helikopter AS565 Mbe Panther Anti 
Kapal Selam (AKS) yang diserahkan Menteri 
Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard 
Ryacudu didampingi Panglima TNI Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto, S.IR, kepada Kasai 
Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., di 
Hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia, 
Bandung. Selain kepada TNI Angkatan Laut, 
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 
juga menyerahkan Helikopter Serang AS555AP 
Fennec kepada TNI Angkatan Darat. 

09 Januari 2018 




TNI AL GELAR PENANDATANGANAN KONTRAK KOLEKTIF 2018 



TNI Angkatan Laut melaksanakan 
Penandatanganan Kontrak Kolektif Pengadaan 
Barang dan Jasa tahun 2018 yang disaksikan 
oleh Kasai Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., 
M.A.P., di dampingi Ketua Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. 
Ir. Agus Prabowo, M.Eng., Inspektorat Jenderal 
(Irjenal) TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko, 
S.H serta para Pejabat Utama Mabesal, di 
Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta 
Timur. 


12 Januari 2018 


9 







